Best Book and Reference 


Bab ini membahas: 
«  WolframAlpha 
iuran 
«Sky Map 
«  Dictionary.com 
“Wiki Encyclopedia & News 


«  Kamusku 


ab ini akan membantu Anda untuk mengetahui 
Gg aplikasi yang Anda butuhkan dalam kategori Book 
and Reference. Setelah membaca bab ini, Anda 
mengetahui aplikasi terbaik, seperti Kamusku, aplikasi pembaca 


buku bacaan, koran, dan majalah, aplikasi pengidentifikasi planet- 
planet yang Anda lihat di langit, dan lain sebagainya. 


Gambar 2.1 Android Apps 


WolframAlpha 


Aplikasi ini seperti search engine, tetapi memiliki kelebihan pada 
beberapa kasus. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh 
WolframAlpha, seperti keadaan cuaca di kota Anda, problem 
matematika, Fisika, Kimia, Material, Engineering, Teknologi, 
Statistik, Culture, Sport, Food & Nutrition, dan masih banyak lagi. 


Menggunakan WolframAlpha untuk Operasi Aritmetika 


Salah satu fungsi yang dapat Anda manfaatkan dari aplikasi 
Wolfram adalah kegunaannya sebagai kalkulator. Bukan hanya 
kalkulator biasa, WolframAlpha memiliki berbagai fungsi arit- 
metika yang cukup lengkap. Jika Anda melakukan tap pada 
kolom pencarian, maka akan ditampilkan keyboard virtual berikut. 


Be mila 09:14 


Gambar 2.2 Keyboard virtual pada Wolfram 


Ada beberapa aturan dasar untuk dapat menggunakan aplikasi 
WolframAlpha, yaitu: 

» Nama dan fungsi menggunakan huruf kapital. 

" Argumen dan input harus berada di dalam tanda kurung. 

» Memisahkan perhitungan dengan spasi. 


Contoh operasi aritmetika dasar dalam WolframAlpha ditunjukkan 
pada Tabel 1.1 berikut. 


6 


Tabel 2.1 Operasi Dasar 


atb Tambah 

a-b Kurang 
abataua“b Kali 
a/b Bagi 

ab Pangkat 
Sgrtfa) Akar 


Untuk menggunakan WolframAlpha dalam operasi aritmetika, ikuti 
langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi WolframAlpha. 


Gambar 2.3 Ikon aplikasi WolframAlpha 


2. Tap pada kotak pencarian. 


Gambar 2.4 Kotak pencarian 


3. Masukkan operasi aritmetika yang ingin Anda hitung. 
bi Ae ll #0933 
5653"1294 
Gambar 2.5 Memasukkan operasi aritmetik 


4. Tap tombol Go pada keyboard virtual. 


Gambar 2.6 Tombol Go 


5. WolframAlpha akan melakukan proses penghitungan. 


Sl Ge ll @ 0934 
#& Wolfram 
Computing... 


Gambar 2.7 Proses penghitungan 


6. Tunggu hingga ditampilkan hasil penghitungan. 


Se ll H 09:37 
# Wolfram. 

Input 

5653 » 1298 

Exact result 

7337 594 


Number name 


7 million, 337 thousand and 594 


Number line 


Gambar 2.8 Hasil penghitungan 


71. Tap pada button Show Step untuk melihat detail peng- 
hitungan. 


& Es ll 0937 
#M Wolfram 


Exact result 


7337 594 


lu — 
Ula 

viu wu ot 

alw oo ulu 
kal Du NIN 
Hal I NJO Y— 
t Elo» w 


Number name 


8. Anda dapat pula melihat detail lain dari hasil penghitungan, 
seperti pengucapan bilangan (dalam bahasa Inggris) maupun 
jumlah desimal. 


1 @ 0937 


# Wolfram 


Number name 
7 million, 337 thousand and 594 
Number line 


3 million 7 milllon 9 milllon 


Number length 
7 decimal digits 


» 


dby h & 2011 Woliram Apha UC 


Gambar 2.10 Detail lain dari hasil penghitungan 


Menggunakan WolframAlpha sebagai Search Engine 


Fungsi lain dari aplikasi WolframAlpha adalah sebagai mesin 
pencari atau search engine. Di sini Anda dapat melakukan 


9 


berbagai pencarian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 
umum, baik sains, geografi, dan sebagainya. 


Untuk menggunakan WolframAlpha sebagai mesin pencari, ikuti 
langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi WolframAlpha. 
2. Tap pada kolom pencarian, lalu masukkan kata kunci 


pencarian, misalnya “Semarang.” 


AE WolframAtpha 


semarang 5) 


» 


Semarang, Jawa Tengah 


Gambar 2.11 Contoh Input pada Search Engine 


3. WolframAlpha akan melakukan pencarian seperti berikut. 


Cu E, ml kd 09:05 
# Wolfram 
Computing... 


Gambar 2.12 Proses pencarian 


4. Tunggu beberapa saat sampai muncul hasil pencarian. 


10 


#€Wolfram 
semarang B 


Semarang, Jawa Tengah 


city populatior 1.554 miliion people 


rea population | 1.555 miliion people 


Gambar 2.13 Hasil setelah Searching 


i@uran 


Aplikasi i@uran adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Guided 
Ways Technology. Mereka sebelumnya telah membuat beberapa 
aplikasi desktop bernuansa islami. i@uran memberi kemudahan 
bagi Anda untuk membaca al-@uran secara lengkap dalam 
Bahasa Arab dan disertai dengan terjemahan. 


i@uran juga menyediakan fitur interaktif berupa suara tilawah dari 
beberapa @ori' atau pembaca Al-@uran ternama yang dapat Anda 
unduh secara terpisah. 


1" 


1 Al-Fatiha G1 


rr 2 
2 Al-Bagara 1 

an 
3  Aal-e-Imran 

ma IR 
4  An-Nisa 

25 5 

| Dera | 
5  Al-Maeda 

an Ng 
6 AlAnaam 7 

KTB 
7 Al-Araf 

"TN 
8 Al-Anfal AH 9 


43 » 


| aa 


Gambar 2.14 Tampilan aplikasi i@uran 


Membaca Al-Ouran dan Terjemahannya dengan iOuran 


Kegunaan utama dari aplikasi i@uran tentu saja agar Anda dapat 
membawa dan membaca Al-@uran beserta terjemahannya di 
manapun Anda berada. Sayangnya untuk versi gratis, Anda hanya 
bisa membaca terjemahan dalam bahasa Inggris. Jika Anda 
menginginkan terjemahan dalam bahasa lainnya, Anda harus 
menggunakan versi berbayar dari i@uran. 


Untuk membaca Al-@uran maupun terjemahannya dengan i@uran, 
ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi i@uran. 


iduran 


Gambar 2.15 Ikon i@uran 


2. Tap salah satu surat dalam Al-@uran yang Anda inginkan, 
misalnya Surat Al-Bagara. 


12 


1 Al-Fatiha 41? 


nan z 


- A3 rai — AD 


Gambar 2.16 Melakukan tap pada nama surat 


3. Selanjutnya akan ditampilkan surat tersebut secara lengkap 
beserta terjemahannya. 


Shakir Husary v 


22 ANA TN 
BA“ — 
&) al 


Alif Lam Mim. 


BD 5 Tem 


Gambar 2.17 Tampilan surat dalam Al-@uran beserta terjemahannya 


Mendengarkan Resitasi Tilawah Alaur'an 


Selain membaca ayat demi ayat, Anda dapat pula mendengarkan 
resitasi atau bacaan tilawah dari para @ari' terkemuka melalui 
aplikasi i@uran. Hanya saja secara default, saat Anda menginstal 
aplikasi i@uran, resitasi bacaan Al-@uran ini tidak secara otomatis 
terpasang, sehingga Anda harus mengunduhnya secara terpisah. 


Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah berikut: 
1. Buka aplikasi i@uran. 


2. Tap pada surat yang Anda ingin dengarkan resitasinya, 
misalnya di sini penulis memilih Al-Kautsar. 


13 


4. 


14 


Ha ho NA — M3 
MEI LOR JAE 
ESA “3 


Surely We have given you Kausar, 


2 KA Ao Ma 
Therefore pray to your Lord and 
make a sacrifice. 


(AN te. £ 


Gambar 2.18 Membuka Surat Al-Kautsar 


Klik ikon berbentuk speaker untuk mulai mengunduh resitasi 
surat tersebut. 


Gambar 2.19 Ikon speaker 


Proses pengunduhan resitasi akan segera berlangsung. 


Downloading Audio 


Gambar 2.20 Pengunduhan resitasi 


5. Jika pengunduhan telah selesai, i@uran secara otomatis akan 
memutar file audio resitasi yang diunduh tersebut. 


Surely We have given you Kausar, 


So nail eka Jas 


Therefore pray to your Lord and 
make a sacrifice. 


“ F2. & 


Gambar 2.21 Memutar file resitasi 


6. Setelah terunduh, Anda dapat pula mendengarkan bacaan 
tilawah secara terpisah untuk masing-masing ayat dengan 
melakukan tapping pada ayat yang diinginkan, seperti ditun- 
jukkan gambar berikut. 


Surely We have given you Kausar, 


So ses eta Jas 


Therefore pray to your Lord and 
make a sacrifice. 


Gambar 2.22 Memilih langsung ayat yang akan didengarkan 


15 


Melakukan Pencarian Ayat Al-Ouran 


Jika Anda ingin mencari dalil berupa ayat dalam Al-@uran untuk 
suatu masalah, manfaatkan saja fitur pencarian dalam i@uran. 
Caranya, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi i@uran. 
2. Tap tombol menu pada perangkat Android Anda. 


3. Selanjutnya akan ditampilkan menu untuk aplikasi i@uran. 


107 Al-Maun 


108 Al-Kauther 17a 
109 Al-Kafiroon 2 
110 An-Nasr 314 


111 Al-Masadd 


Bookmarks 


Settings 


Gambar 2.23 Menu Aplikasi i@uran 


4. Pilih menu Search, sehingga ditampilkan kolom pencarian 
sebagai berikut. 


ul & 12-11 


Search the Ouran 


108 Al-Kauther RT 
109 Al-Kafiroon - 

25 
110 An-Nasr Er »& 


Gambar 2.24 Kolom pencarian 


16 


Ketikkan kata kunci pencarian yang Anda inginkan, misalnya 
Fasting atau puasa. 


1 & 12:11 


Gambar 2.25 Mengetikkan kata kunci pencarian 


6. Klik ikon pencarian Kei 
Selanjutnya akan ditampilkan hasil pencarian ayat yang ber- 
hubungan dengan puasa. 


5 results in 3 surahs 
v 2 Al-Bagara 
@) O you who believe! fasting is prescribed 
&) .Sation by fasting or alms or sacrificing, 
“ 5 Al-Maeda 
@&) «ans) then fasting for three days: this is 


(es)... of it in fasting, that he may taste the 


Gambar 2.26 Hasil pencarian ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa 


8. Tap salah satu ayat yang Anda inginkan untuk menam- 
pilkannya. 


Gambar 2.27 Membuka salah satu ayat 


17 


Google Sky Map 


Google Sky Map adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat 
tata letak objek luar angkasa dan menampilkannya dalam bentuk 
gambar. Sky map memanfaatkan fitur GPS untuk mengetahui 
letak Anda berada, dan Anda dapat mengetahui di mana letak 
objek luar angkasa dari tempat Anda berdiri. 


Fomalhaut 


stisAustrin us 


aan 
AN 
Delta Mphariids 


Aguariut 


Ne 2 ne 


Gambar 2.28 Aplikasi Google SkyMap 


Untuk menggunakannya, ikuti langkah berikut ini: 


1. Jalankan aplikasi Google Sky Map. 


Gambar 2.29 Ikon Google Sky Map 


2. Anda akan langsung dihadapkan dengan gambar yang me- 
nunjukkan kondisi langit tempat Anda berada. Secara default 
semua benda langit yang mungkin dapat dilihat akan ditam- 
pilkan. 


Fomalhaut 


Pa) 
St 
Delta Ah artids 


Gambar 2.30 Tampilan langit di Google Sky Map 
3. Untuk menghilangkan benda langit yang tidak diinginkan, tap 
pada layar perangkat Anda. 


4. Selanjutnya di sisi kiri akan ditampilkan panel seperti berikut. 


-N 
Delt Hear 


Aguarit 


Nefune 


Gambar 2.31 Panel pada Google Sky Map 


5. Tap pada ikon dari benda langit yang tidak ingin Anda 
tampilkan dalam peta. 


19 


Gambar 2.32 Memilih benda yang tidak ditampilkan 


6. Benda langit yang tidak ingin Anda tampilkan kini telah hilang 
dari pandangan. 


Gambar 2.33 Benda langit yang terpilih tidak lagi ditampilkan 


Melakukan Pencarian Benda-Benda Langit 


Dengan aplikasi Google Sky Map, Anda dapat pula mencari letak 
suatu benda langit dari lokasi Anda. Caranya, ikuti langkah- 
langkah berikut: 


1. Buka aplikasi Google Sky Map. 
2. Tap tombol Menu pada perangkat Anda sehingga ditampilkan 


menu berikut. 


20 


ea 


Search Toggle night mode 
A' 


Settings Gallery 


Oo 


Gambar 2.34 Menu aplikasi Google Sky Map 


Time Travel 


Pilih menu Search the sky sehingga ditampilkan kotak 
pencarian berikut. 


HL mi @ 1231 


Gambar 2.35 Kotak pencarian 


.. 


Ketikkan benda langit yang akan Anda cari, misalnya Moon, 
lalu tap ikon pencarian. 


ml & 1234 


moon 
Planets 


Gambar 2.36 Mengetikkan nama benda langit yang dicari 


21 


5. Selanjutnya di layar akan ditampilkan petunjuk arah menuju 
lokasi benda langit tersebut. 


Oa Looking for: 


Point your phon 


Gambar 2.37 Petunjuk arah lokasi 


6. Geser posisi perangkat Android Anda sesuai arah panah 
tersebut hingga terlihat benda langit yang diinginkan. 


Aa Looking for: 


Point your phon 


Gambar 2.38 Menemukan posisi benda langit yang dicari 


Dictionary.com 


Dictionary.com adalah aplikasi free yang penting bagi Anda 
pengguna Android yang mungkin tidak lancar berbahasa asing, 


22 


terutama bahasa Inggris. Aplikasi ini memberikan kemudahan 
pada Anda untuk mengenali cara pelafalan beserta definisi dari 
kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris. Hebatnya, aplikasi ini 
mempunyai fitur phonetic dan audio pronounciation, spelling 
suggestion, dan popular word of the day. 


Del M 1439 


DAILY THESAURUS 
hy TN 
FAVORITES RECENT 
TRENDS MORE 


Gambar 2.39 Aplikasi Dictionary.com 


Fitur-Fitur Dictionary.com 
Berikut ini fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Dictionary.com: 
" Daily 
" Dictionary dan Thesaurus 
» Favorites 
1 Recent 


Menggunakan Fitur Dictionary dan Thesaurus 


Dictionary dan Thesaurus merupakan dua fitur yang tak terpi- 
sahkan dari aplikasi Dictionary.com. Fitur Dictionary atau kamus 
merupakan fitur yang memberikan Anda definisi dari kata per kata 
yang Anda cari. Perlu diingat, definisi yang diberikan dalam 
aplikasi ini juga menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya agar 
Anda mengerti secara mendalam arti kata tersebut. Sementara 
fitur Thesaurus akan mengelompokkan berbagai kata sesuai 
dalam kategori yang sejenis. 


23 


Untuk menggunakan fitur ini, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Buka Aplikasi Dictionary.com. 


Rp 


Dictionary 


Gambar 2.40 Ikon aplikasi Dictionary.com 


2. Tap pada kolom pencarian sehingga ditampilkan keyboard 
virtual. 


alel IelvluliTole 
alJaf TelntiTuf 
: BOGObDa - 
9 — TER 


Gambar 2.41 Tampilan keyboard virtual 


3. Ketikkan kata yang akan Anda cari definisinya, misalnya 
Submarine. 


Tummarind 0 ala 


Gambar 2.42 Mengetikkan kata kunci pencarian 


24 


4. Selanjutnya akan ditampilkan detail definisi, termasuk pela- 


falan yang Anda cari. 


& LM 15:55 
29 Ca 
submarine Co) 


submarine ( —noun suhb- 
mMuh-reen, suhb-muh-reen: — 
adjective, verb suhb-muh-reen) 


noun, adjective, verb, -rined, - 
rin-ing. 


—noun 
submerged and navigated 


under water, usually built for 


0 
1. avessel that can be “5 
warfare and armed with - 


Your Zodiac Horoscope 


Kah 


AdChoices 


Gambar 2.43 Definisi dari kata yang dicari 


5. Untuk mengetahui kata-kata lain yang berhubungan dengan 
Submarine, tap ikon Thesaurus yang terletak di sudut kanan 


atas. 


PAN 


Gambar 2.44 Ikon Thesaurus 


6. Selanjutnya akan ditampilkan Thesaurus dari kata Submarine. 


submarine 


Main Entry: submarine 
Part of Speech: noun 
Definition: sub 


Synonyms: 
fu-boat/ nuclear submarine, 


submersible, underwater craft, 
underwater robot 


Xx 


Main Entry: submarine 
Part of Speech: noun 


SAJU KLIK (7) SINI) 


Gambar 2.45 Thesaurus dari kata Submarine 


25 


7. Jika Anda ingin mengetahui pelafalan sebenarnya dari kata 
tersebut, tap ikon berbentuk speaker di panel kanan bawah. 


Di 
Gambar 2.46 Ikon suara 
8. Sesaat kemudian pelafalan kata Submarine akan terdengar 


dari perangkat Anda. 


9. Jika Anda ingin menambahkan kata Submarine ke dalam 
folder Favorites, klik ikon berbentuk bintang. 


Gambar 2.47 Ikon Favorites 


Memanfaatkan Fungsi Voice Search 


Dengan voice search, Anda tidak perlu repot-repot mengetikkan 
sebuah kata. Cukup ucapkan sebuah kata bahasa Inggris, aplikasi 
Dictionary.com akan secara otomatis melakukan pencarian 
berdasarkan kata yang Anda ucapkan. 


Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah berikut: 
1. Jalankan aplikasi Dictionary.com. 


2. Tap ikon berbentuk mikrofon di sudut kanan atas. 


Gambar 2.48 Ikon voice search 


3. Selanjutnya akan ditampilkan halaman Speak now berikut. 


26 


E, ul S 1424 


Speak now 


P4 


Cancel 


Gambar 2.49 Halaman Speak Now 


4. Ucapkan kata yang ingin Anda cari. 


5. Aplikasi Dictionary.com akan mengolahnya lebih lanjut. 


Se ll SM 14:25 


Working 


LN 


Cancel 


Gambar 2.50 Pengolahan voice search 


6. Selanjutnya akan ditampilkan hasil pencarian kata yang Anda 
maksud. 


27 


Ko) Sel 1425 


29 ( 0 
mine tEo) 


mine ' (mahyn) 
—pronoun 


1. aform of the possessive case 
of Jused as a predicate 
adjective: The yellow sweater 
is mine, 


2. something that belongs to LD) 
me: Mine is the red car. k 
3. Archaic. my (used before a 


word beginning with a vowel 
or a silent h, or following a ta 


Gambar 2.51 Hasil pencarian dengan voice search 


Menggunakan Fitur Daily 


Fitur Daily akan mengajak Anda menelusuri kata paling populer 
hari ini. Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Tap ikon Daily pada aplikasi Dictionary.com. 
DAILY 


Gambar 2.52 Ikon Daily 


2. Selanjutnya akan ditampilkan halaman Daily yang terdiri atas 


beberapa kategori, yaitu Word of the Day, The Hot Word, 
Guestion of the Day. 


58 ml 14:59 


Word of the Day 
hew 


The Hot Word 

Do you ever wish you could 
eliminate some of the ambiguit... 
Guestion of the Day 


What words begin with the letter 
g not followed by the letter u? 


Gambar 2.53 Halaman menu Daily 


28 


3. Tap pada opsi Word of the Day untuk menampilkan definisi 
dari kata yang dimaksudkan. 


Word of the Day 


Today Previous 


hew 
Ihyoo 


Definition: to uphold, follow 
closely, or conform. 


-verb HD) 


1. To uphold, follow closely, or 
conform (usually followed by to): to 
hew to the tenets of one's political Nu 


nartv 


Gambar 2.54 Halaman Word of the Day 


4. Tekan tombol Back pada handset Anda, lalu tap pada 
kategori The Hot Word. 


The Hot Word 


Do you ever wish you could 
eliminate some of the ambiguit... 


Gambar 2.55 Kategori The Hot Word 


5. Selanjutnya akan ditampilkan detail dari kategori The Hot 
Word. 


The Hot Word 


Do you ever wish you 
could eliminate some 
of the ambiguity in 
English? Read about a 
language that was created for 
that purpose. 
Have you felt that English wasn't 
rationally constructed? Do you ever 


wonder, for instance, why we made 
“affect" and "effect" seem so similar 


Gambar 2.56 Detail kategori The Hot Word 


29 


6. Tekan tombol Back pada handset Anda, lalu tap pada 
kategori @uestion of the Day. 


7. Selanjutnya akan ditampilkan detail dari kategori @uestion of 
the Day. 


El MW 15:10 


asi 
29 Ce 


Guestion of the Day 


What words begin with the letter 
g not followed by the letter u? 


Here are the g without u words that we 
are aware of: bugsha, fagir, gadi, gaid, 
ganat, gasida, gat, gawwal, gawwali, 
gibla, gindar, gindarka, gintar, gigong, 
gin, gintar, giviut, goph, gwerty, shegel, 
shegalim, sug, tariga, trang, umiag. 


Gambar 2.57 Detail kategori @uestion of the Day 


Menggunakan Menu Favorites 


Menu Favorites berisikan kata-kata favorit yang telah Anda 
tambahkan. Jika tidak ada kata-kata yang masuk dalam daftar 
favorit, pada layar akan ditampilkan petunjuk bahwa Anda belum 
menambahkan kata favorit. 


Ar la 16:39 


Tu 
N 


Dictionary Favorites Mpu Ae ea 


You have not added 
any favorites. To add 
a favorite word, 
select the star icon 
from the word 
definition screen. 


Gambar 2.58 Peringatan bahwa belum ada kata yang dimasukkan 
dalam kategori Favorites 


30 


Namun, jika Anda telah memasukkan kata ke dalam folder 
Favourites, maka kata-kata tersebut akan ditampilkan. 


Ela 17:03 


Tr 
j0 submarine | 


Dictionary Favorites 


submarine 
melt 
huge 


Gambar 2.59 Kata-kata yang telah ditambahkan dalam menu Favorites 


Wiki Encyclopedia & News 


Aplikasi Wiki Encyclopedia & News merupakan aplikasi yang 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan akses Anda ke situs 
ensiklopedia bebas Wikipedia melalui perangkat Android. Anda 
dapat dengan mudah menyimpan artikel dari situs Wikipedia untuk 
kemudian dibaca secara offline. Selain itu, Anda juga dapat 
langsung memilih bahasa yang digunakan. 


B1 5, mil 10:09 


BM (poco ia 


Article of the day » 
Random Article & 
Reading List 6 
Newspapers c 


& Upgrade to Wiki Pro FREE! 
3 Lagi galau? Butuh teman curhat? “3 


Temukan di MIS EN RR" 


Gambar 2.60 Aplikasi Wiki Encyclopedia & News 


31 


Melakukan Pencarian Artikel 


Fitur utama aplikasi Wiki Encyclopedia & News adalah pencarian 
berbagai artikel yang tersedia di situs Wikipedia. Untuk mela- 
kukannya, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi Wiki Encyclopedia & News. 


Gambar 2.61 Ikon aplikasi Wiki Encyclopedia & News 


2. Tap box pencarian di bagian atas aplikasi. 


BN) (rc ma 


Gambar 2.62 Kotak pencarian 


3. Ketikkan artikel yang ingin Anda cari, misalnya di sini penulis 
ingin membaca artikel tentang band Helloween. 


C1 Sel t0:11 


W helloween RI 


Gambar 2.63 Mengetikkan kata kunci pencarian 


4. Sesaat kemudian, akan ditampilkan beberapa pilihan artikel 
yang berhubungan dengan kata kunci yang Anda ketikkan. 


C1 Sel 10211 


W) helloween A 
Helloween 
@-"| Helloween is a German power metal ba... 


Helloween (album) 
" The Helloween EP is the debut recordin... 


Gambar 2.64 Pilihan artikel 


32 


5. Tap artikel yang Anda inginkan untuk menampilkannya 
secara keseluruhan. 


"eom B 1022 


Background information 


origin Hamburg, Germany 
Power metal, speed metal, heavy 

Genres Dati 

Years 

tia 1984-present 


Gambar 2.65 Artikel yang dipilih 


Menyimpan Artikel 


Suatu saat Anda mungkin ingin menyimpan sebuat artikel di 
Wikipedia untuk kemudian Anda baca secara offline. Untuk 
melakukan penyimpanan artikel dari aplikasi Wiki encyclopedia & 
News, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Buka artikel yang ingin Anda simpan melalui aplikasi Wiki 
Encyclopedia & News. 


tau ul & 1026 


Helloween 
Not to be confused with Halloween (band). 
- 


This article includes a list of references, but its 
sources remain unclear because it has 
insufficient inline citations. Please help to 
mprove this article by introducing more precise 
Citations. (March 2099) 


Halloween 


2g 
Pin Your Style Now and Share with Other Fashionable 
People! 

www.pinstyle.com/ 


Gambar 2.66 Artikel yang akan disimpan 


2. Tap tombol menu di perangkat Anda. 


33 


H, ml @ 1050 


NY | searan wu O 


Helloween 


Not to be confused with Halloween (band). 


? 


This article includes a list of references, but its 
sources remain unclear because it has 
insufficient inline citations. Please help to 
mprove this article by introducing more precise 

y 


Citations. (March 2099, 
oo C RB 


Settings Save Article Reading list 


@ Newspapers @ 


Exit More 


Gambar 2.67 Menu aplikasi Wiki Encyclopedia & News 


3. Pilih menu Save Article. 


4. Artikel akan tersimpan di dalam Reading List. 


Mengubah Bahasa yang Digunakan 


Secara default bahasa artikel yang digunakan adalah bahasa 
Inggris. Jika Anda ingin menggantinya dengan bahasa lain, 
misalnya bahasa Indonesia, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi Wiki Encyclopedia & News. 


2. Tap tombol menu pada perangkat Anda, lalu pilih menu 
Setting. 


Oo 


Settings 
Gambar 2.68 Menu Setting 


3. Pilih menu Set Language. 


34 


HE Seal 0 1125 
preferences 


Set Language 


Set Text Size 


Wiki Home 


ht 
ju wish to Io 


Mobile Wiki 


tick Oo u 


White Background 


Gambar 2.69 Menu Set Language 
4. Kemudian cari pilihan Bahasa Indonesia. 
3 11:26 
Set Language 


Bahasa Indonesia 
Bahasa Melayu 


Bahsa Aceh 


Ban-lam-gu 


Cancel 


Gambar 2.70 Memilih bahasa 


5. Sekarang, coba lakukan pencarian kembali sebuah artikel. 


6. Hasilnya, artikel akan ditampilkan dalam versi bahasa 
Indonesia. 


35 


TE: 5 ul DB 1LAS 


W | Search Wiki | Oo 


Helloween 


Artikel ini mengenai grup musik power metal, 
untuk nama perayaan lihat Halloween 


Halloween ad 


Pin Your Style Now and Share with Other Fashionable 
People! 


vrww.pinstyle.com/ 


Gambar 2.71 Artikel dalam bahasa Indonesia 


Fitur-Fitur Lain Aplikasi Wiki Encyclopedia & News 


Saat Anda pertama kali membuka aplikasi Wiki Encyclopedia & 
News, akan terlihat bahwa aplikasi tersebut juga memiliki bebe- 
rapa fitur lainnya, yaitu: 


36 


Article of the day 
Fitur ini menampilkan artikel pilihan yang selalu berganti tiap 
hari di situs Wikipedia. 


e1 1 8 11:55 


W Search Wiki |a 


Sitti Nurbaya adalah sebuah novel 
Indonesia yang ditulis oleh Marah Rusli. 
Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, 


benerbit nasional negeri Hindia Belanda. 


Halloween ad 
Pin Your Style Now and Share with Other Fashionable 
People! 

vrww.pinstyle.com/ 


Gambar 2.72 Article of the Day 


Random Articles 


Fitur ini menampilkan berbagai artikel yang terpilih secara 
acak, seperti ditunjukkan gambar berikut. 


m1 S8 1213 


W) | Search Wiki Lai 


Daftar Penguasa Austria 


Lihat pula: Daftar Permaisun Austria 


Daftar ini merupakan daftar para margrave, 
adipati, adipati agung, dan kaisar-kaisar Austria. 
Wilayah tersebut dipimpin oleh keluarga 
Babenberg sampai dengan tahun 1246 dan oleh 
keluarga Habsburg dari tahun 1282 sampai 
dengan tahun 1918. 


Perlu diingat bahwa nama-nama tersebut 
berbeda ejaannya dari aslinya, yang kebanyakan 
berasal dari Jerman, yang dibaca: Henry 
(Heinrich), Adalbert (Albert atau Albrecht), Ernest 
(Ernst), Frederick (Friedrich), Herman (Hermann), 
Ottokar (dibaca Otakar di dalam bahasa Ceko), 


Wenreslas (Wenzeslans Vinavatan Wenzen 


Gambar 2.73 Random Articles 


Reading List 


Fitur Reading List akan menampilkan berbagai artikel yang 
sudah Anda simpan sebelumnya. 


1m 8 1222 


Wiki Reading List (3) x) 


Toto (band) - Wikipedi... 
LI an 


Helloween - Wikipedia, ... 


503 Service Unavailable 


Gambar 2.74 Reading List 


37 


Newspapers 


KY ml @ 12:40 


Newspapers 


Anchorage Daily News 
Arizona Republic ? 


Arkansas Democrat-Gazette ? 


“AI | Desktop OFF 


sLearn the Alphabet 


Gambar 2.75 Menu Newspapers 


Fitur ini memungkinkan Anda untuk membaca konten 
berbagai surat kabar secara online. Namun, untuk dapat 
membaca berbagai artikel di surat kabar ini, Anda diharuskan 
melakukan upgrade ke versi Pro yang dapat Anda unduh 
dengan membayar S0.99 atau mengunduh secara gratis sete- 
lah mengumpulkan balance hingga 100 point dengan meng- 
instal beberapa aplikasi gratis lainnya. 


HM 1329 


Upgrade to Wiki Pro 
FREE 


by trying a partner app 
Install one app for 100 
credits. Return to Wiki 
app and use credits to 
'purchase' pro! 


Free $0,99 


| Instali 1 free app Purchase Wiki 
to unlock Pro from 
Android Market 


Gambar 2.76 Pilihan untuk upgrade ke Wiki Pro 


Jika Anda sudah mengumpulkan reward hingga 100 point, 
Anda dapat membaca konten surat kabar dengan melakukan 
tap pada tombol Purchase. 


kang 
Wiki Encyclopedia 


Upgrade to Pro FREE 
Install FREE apps, click PURCHASE (... -100 @ 


Your Getjar Gold balance is : 100 @ 


Earn Download these apps to earn Getlar Gold 


Getjar Rewards 
Getjar Rewards is the bestway 40 @ ) 
to find great apps on Google 


Texas Poker by KamaGames 
Win on the poker tables in the #25 @ ) 
Pokerist dub poker room 


Yahoo! Messenger 
Download Yahoo! Messenger 


Gambar 2.77 Tombol Purchase 


Selanjutnya Anda dapat membaca konten dari berbagai surat 
kabar yang tersedia. 


Kel @ 13229 


Google News 


Web Images News Places more 
le1 
Top Stories Jump to : 


Sikh temple shooting suspect 

Wade Michael Page was white 
supremacist 8 " 
CBS News - 49 minutes ago " 
Updated 6:18 pm ET (CBS/AP) OAK . 
CREEK, Wis. - Before he strode into a 

Sikh temple with a 9 mm handgun and multiple 
magazines of ammunition, Wade Michael Page 
played in white supremacist heavy metal bands 
with names such as Definite Hate and End 
Apathy 


Gambar 2.78 Konten surat kabar yang dibaca 


Kamusku 


Aplikasi Kamusku merupakan aplikasi yang bisa membantu Anda 
menerjemahkan berbagai kata dari Bahasa Inggris ke Bahasa 


39 


Indonesia, maupun sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 
Inggris. Yang lebih membanggakan, aplikasi ini merupakan buatan 
anak negeri. Cara penggunaannya pun cukup mudah. 


Ie IN ad 10:19 


@ Eng-Ind Ind-Eng 


Enter words here 


—atapid great apps for your 


2 3 6 7 9 
amelrelufilolo 
" PAGODDI - 
9 — ae 


Gambar 2.79 Aplikasi Kamusku 


Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah berikut ini: 


1. Jalankan aplikasi Kamusku. 


3. 


An 
Kamusku 


Gambar 2.80 Ikon Aplikasi Kamusku 


2. Pilih menu Eng-Ind untuk menerjemahkan kata dari Bahasa 
Inggris ke Bahasa Indonesia. 


Gambar 2.81 Menu Eng-Ind 


3. Ketikkan kata yang akan Anda cari artinya, semisal revoke. 


40 


@ | Eng-Ind Ind-Eng 


Gambar 2.82 Kata yang akan diterjemahkan 


4. Aplikasi Kamusku akan langsung menampilkan terjemahan 
dari kata yang Anda cari. 


revoke kkt. 1 menarik kembali (an offer). 2 
mencabut (a license, law), 
Gambar 2.83 Terjemahan dalam bahasa Indonesia 
5. Jika Anda ingin menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke 


Bahasa Inggris, ganti pilihan menjadi Ind-Eng, lalu ulangi 
langkah-langkah di atas. 


Gambar 2.84 Menu Ind-Eng 


Eng-Ind @ 'Ind-Eng 


manfaat utility, use, benefit. profit. 


Gambar 2.85 Terjemahan dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris 


Kosakata 
Aplikasi Kosakata merupakan aplikasi yang dapat membantu 


Anda mengenali definisi dari berbagai kata dalam Bahasa 
Indonesia. 


41 


42 


T 


ul H - 10:45 


Kosakata Kg 


KOSAKATA, Just Another App From GITS Indonesia 


Gambar 2.86 Aplikasi Kosakata 


Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Jalankan aplikasi Kosakata. 


Kosakata 


Gambar 2.87 Menu Aplikasi Kosakata 


2. Tap pada kotak pencarian, lalu ketikkan kata yang akan 
Anda cari definisinya. 


Tr 


pabrik) Kg 
- 


alel Teng 
: BAGODDA - 
9 — TER 


Gambar 2.88 Mengetikkan kata yang akan dicari 


3. Tap ikon pencarian. 


Gambar 2.89 Ikon pencarian 


4. Aplikasi Kosakata akan menampilkan hasil pencarian definisi 
dari kata tersebut. 


B ul # 10:56 


pabrik (a 


HP Home & Home Office PCs 
The Ideal Computer for Work or Play With Greater 
E bality O 


Definisi 


bangunan dengan perlengkapan mesin 
tempat membuat atau memproduksi 
barang tertentu dalam jumlah besar 
untuk diperdagangkan 

- sepatu, - semen 


Terjemahan 


factory. pabrik-an manufacturer. 
Sumber: ebsoft 


KOSAKATA, Just Another App From GITS Indonesia 


Gambar 2.90 Definisi dari kata yang dicari 


Ha. 


43 


